








| & Mesias 











Mengenal Sang Perawan Suci 
dan Sang Mesias lewat penuturan 


terindah Yang Maha Pengasih. 


Teks terjemah diambil dari 
Terjemah dan Tafsir Muhammad Asad 


Gambar dari berbagai sumber 





JM Perawan 
& Mesias 4 






“ 











| & Mesias 


















j n sg Pan Perawan 
Net ahie 








Keluarga Imran (Yoakhim) 


dan Kelahiran Maryam (Maria) 





Perhatikanlah! 

Allah telah mengangkat Adam, Nuh, 
keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran di 
atas seluruh umat manusia, dalam satu 


garis keturunan ... 


Keluarga Imran 3: 33-34 


— 
ar it 
- 


Tin rt Irit | 


| y “Sung Peran AN Un.ga 
Ik Mesiyg goo TT 


P ag” 





Dan Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui tatkala seorang 
perempuan dari keluarga Imran 
berdoa: 

“Wahai Pemeliharaku, 

pada-Mu ku nazarkan anak yang 
ada dalam kandunganku, agar 
mengabdi melayani-Mu. 

Karena itu, terimalah ia dariku” 


| M1 
mar 


— 8 
- 


Keluarga'imrard 
r Tn LN | 





Maka, ketika dia telah melahirkan 
anaknya, dia berkata, 

“Wahai Pemeliharaku! 

Perhatikanlah, aku telah melahirkan 
seorang anak perempuan, ... dan aku 
menamainya Maryam. Dan sungguh, aku 
mohon perlindungan-Mu baginya dan 


17 


keturunannya dari setan, yang terkutuk 


" "MN | | 
i - 
CM P- | 


Sang Perawan 
Mesias 








Dan kemudian, 

Pemeliharanya menerima anak 
perempuan itu dengan penerimaan yang 
baik, dan menempatkannya dalam 


pemeliharaan Zakariya 


Keluarga Imran 3: 37 


Berita Gembira untuk Maryam 


(Anunsiasi) 





Dan ingatlah Maryam melalui kitab Ilahi 
ini. Lihatlah! 

Dia menjauhkan diri dari 
eisarganya ke suatu tempat di timur 








dan pengasingkan dirinya dari mereka, 
kem v tian Kami utu kepadany d 
kat pembawa wahyu Kami, 
Ipakkan diri kepadanya 
entuk manusia yang sempurna. 


Maryam 19: 16-17 





ke Dan lihatlah! 


Malaikat-malaikat itu berkata, 
“Wahai Maryam! 
Perhatikanlah, Allah telah memilih, 


» menyucikan, dan mengangkatmu 








Mengatasi seluruh perempuan di dunia.” 


Keluarga Imran 3: 42 





call 





| Sang Perawan 
| : Mesias 
M0 | 


Lihatlah! Malaikat berkata, 

“Wahai Maryam! 

Perhatikanlah, Allah mengirim 
berita gembira kepadamu, melalui 
sebuah kata dari-Nya, 

tentang seorang putra yang akan 


“dikenal sebagai al Masih, Isa, putra 







Maryam, yang sangat mulia di dunia 


tan di akhirat, dan: 


kan menjadi di 


J3, 
| 
















ha 


Kel uarga Imran 343 



















Berkatalah Maryam, 

“Wahai, Pemeliharaku! 

Bagaimana mungkin aku mempunyai 
seorang anak, padahal tak seorang 
laki-laki pun pernah menyentuhku?” 
Malaikat menjawab, 

“Demikianlah, Allah menciptakan 
apa yang Dia kehendaki, manakala Dia 
menetapkan untuk menjadikan sesuatu, 
Dia hanya berkata kepadanya, Jadilah!" 


maka terjadilah ia!” 


Keluarga Imran 3147 


Kelahiran al Masih 


Isa Putra Maryam 





Dan ketika Maryam mengandung, 
kemudian dia menyisihkan diri dengan 


kandungannya itu ke tempat yang jauh. 





Maka, ketika rasa sakit karena 







melahirkan mendorongnya pada para KUR KE 
pohon kurma, Maryam berseru, — 
“Oh seandainya aku mati sebeluwSS$ N 


ini dan menjadi sesuatu yang dluPeka Us 


Ka 





5 ti 


sama sekali dilupakan!” YA 











Kemudian, sebuah suara 
memanggilnya dari bawah pohon 
kurma itu, 

“Janganlah bersedih! ... 

Biarkanlah matamu bersinar 


bahagia!” 


Maryam 19: 24-26 

















Dan akhirnya, 
Maryam kembali kepada kaumnya 
dengan menggendong anak itu. 
Mereka berkata, 
“Wahai, Maryam! 
Engkau benar-benar telah melakukan 
sesuatu yang sangat menghebohkan! 
Wahai, saudara perempuan Harun! 
Ayahmu bukan seorang yang jahat, 
dan ibumu bukanlah perempuan 


murahan!” 









Fr Sang Perawan 
be MU 


PA) | 3 











Namun, anak itu berkata, 

“Perhatikanlah, 

aku adalah hamba Allah. 

Dia memberiku wahyu dan 
menjadikanku seorang nabi, dan 
menjadikanku seorang yang diberkati 
di mana pun aku berada dan Dia 
memerintahkan kepadaku shalat dan 
derma selama aku hidup, dan telah 


memberkatiku dengan pengabdian 


kepada ibuku, ...” 


Maryam 19: 30-32 


Lu 4 


| 
| Ti f- 
Bau AG 


“Karena itu, 

Kedamaian dilimpahkan kepadaku 
pada hari aku dilahirkan, dan akan 
dilimpahkan kepadaku pada hari aku 
diwafatkan, serta pada hari ketika aku 
akan dibangkitkan hidup kembali” 


Maryam 19: 33 





3 Ta Ta 











| 2. 
1 JL Perawan 
Kn MENU 





Al Masih Isa, putra Maryam tidak 
lain hanyalah rasul Allah, pemenuhan 
janji-Nya yang telah Dia sampaikan 
kepada Maryam, dan ruh yang 
diciptakan-Nya. 


Perempuan 4: 171 





Dan demikianlah Isa selalu berkata, 
“Sungguh, 
Allah adalah Pemeliharaku dan juga 
Pemeliharamu: maka, sembahlah Dia 


saja. Inilah satu-satunya jalan yang lurus.” 


Maryam 19: 36 


char 


ane rabi 


mt 





Dan ketika Isa, putra Maryam, berkata 
“Wahai keturunan Israil! 
Perhatikanlah, aku adalah rasul 

Allah untuk kalian, yang diutus untuk 

mempertegas kebenaran apa pun yang 

masih ada dari Taurat, dan untuk 
memberi kalian kabar gembira tentang 
seorang utusan yang akan datang 
sesudahku, 


yang bernama Ahmad,” 





Makar terhadap Isa al Masih 


dan Pemuliaan oleh Allah 


1 
| L 


eljadk 


Sang Perawan 


P— & Mesias 4g & 


“6 








Dan orang-orang yang tidak beriman itu 
melancarkan makar terhadap Isa, ... 
Lihatlah! Allah berfirman, 

“Wahai Isa, 

Sungguh, Aku akan membuatmu 
wafat, dan akan memuliakanmu ke 
haribaan-Ku, serta menyucikanmu dari 
keberadaan orang-orang yang berkukuh 
mengingkari kebenaran: dan akan Aku 
tempatkan orang-orang yang mengikuti- 
mu jauh diatas orang-orang yang 
berkukuh mengingkari kebenaran ...” 


(- Keluarga Im ran 3: 545 
"Vit Ia, (pi 








Padahal, mereka tidak membunuhnya, 
dan tidak pula mereka menyalibnya, 
melainkan hanya tampak bagi mereka 
seolah-olah terjadi demikian. 

. Allah memuliakannya ke 
haribaan-Nya. Dan Allah sungguh 
Mahaperkasa, Mahabijaksana 


Perempuan 4: 157-158 





di — 


ta bee al ai 33 na 3 


2 “ 











san untuk Umat Islam 


Pe 


Rasulullah bersabda, 

“Sesungguhnya aku adalah orang 
yang paling berhak kepada Isa putra 
Maryam, karena tidak ada Nabi di 
antaraku dan dia 

Dan sesungguhnya dia akan turun, 


jika kalian melihatnya, maka kenalilah dia!” 


Riwayat Imam Ahmad 


na Mn 
2314 . ma a 


5 K1 


Pi Ka 3 
.. “SE 
I 2 “3 Ji ik. 1 : : mai 








Katakanlah, 

“Wahai, para penganut wahyu 
terdahulu! Marilah menuju ajaran yang 
sama-sama kita yakini: 

bahwa kita tidak akan menyembah 
siapa pun kecuali Allah, 

dan bahwa kita tidak akan 


menisbahkan ketuhanan kepada 


apa pun selain Allah, 
dan bahwa kita tidak akan 


ba Neh mar: gang tuhan- 








